WikipediA 


Bahasa Turki 


Bahasa Turki tergolong rumpun bahasa Turkik paling 
barat, dan dengan jumlah penutur terbanyak jika 
dibandingkan dengan bahasa-bahasa Turki lainnya. 


Daftar isi 

Asal mula 
Klasifikasi bahasa 
Daerah sebaran tutur 
Status resmi 
Dialek 

Sistem penulisan 
Kosakata 
Contoh kata 
Lihat pula 
Rujukan 
Pranala luar 


Asal mula 


Bahasa Turki pada mulanya berasal dari Asia Tengah di 
mana mereka yang disebut kelompok Oguz berpindah 
hingga ke semenanjung Anatolia, Asia Kecil. Bahasa 
cabang Oguz ini lambat laun berubah. Kelompok Oguz 
ini menyebar mulai Anatolia hingga Selat Bosporus. 
Kelompok yang membawa bahasa ini adalah kelompok 
Seljuk pada abad ke-10. Semenjak Islam mulai dianut 
masyarakat Turki, bahasa Turki di wilayah Anatolia mulai 
menyerap berbagai kosakata dari bahasa Arab dan bahasa 
Persia. Bahasa Turki kemudian pada abad 15 mencapai 
puncak kejayaannya pada masa Kesultanan Utsmaniyah. 
Pada masa Utsmaniyah ini, bahasa Turki ditulis dalam 
Huruf Arab. Akan tetapi, semenjak tahun 1928, Mustafa 
Kemal Atatiirk, yang dikenal sebagai bapak Turki Sekuler 
berusaha membaratkan Turki dan mengganti semua ejaan 
bahasa Turki menjadi abjad Latin. 

Klasifikasi bahasa 


Bahasa Turki 

Turkge (kata benda, kata keterangan) 
Turk dili (kata benda) 
Pelafalan ['tyrctjej 

Dituturkan di Turki 

Bl Bulgaria 
Sg Makedonia Utara 


II 

Romania 

c- 

Republik Turki Siprus 

Utara 

■ ^ - 

■ ■ 

Yunani 


Irak 


SuriahUl 

mm 

AzerbaijanPl 


Jerman 

II 

Prancis 


Belanda 


Austria 


Uzbekistan 


Britania Raya 

■ 

Amerika Serikat 

II 

Belgia 

J Swiss 

| | Italia 


Wilayah Anatolia, Siprus, Balkan, 

Kaukasus, Eropa Tengah, 
Eropa Barat 

Etnis Orang Turki 

Penutur 70-100 juta (tidak tercantum 

bahasa tanggal) 

Rumpun Turkik 

bahasa 

■ Turkik Umum 

■ Oghuz 

■ Oghuz Barat 
■ Bahasa Turki 
Bentuk awal Turki Anadolu Kuno 

■ Turki Utsmaniyah 

■ Bahasa Turki 

Bentuk Bahasa Turki Istanbul 

standar 

Dialek Turki Karamanli 








































Bahasa Turki merupakan anggota cabang dari Bahasa- 
bahasa Turki, yang meliputi bahasa Turki Gagauz dan 
bahasa Turki Khorasani. Tergolong subkelompok Turki 
Selatan, yang tergolong dalam kelompok bahasa Altai. 

Sistem 
penulisan 


Daerah sebaran tutur 


Turki Rumelian 
Turki Siprus 
Turki Suriah 
Turki Irak 
Meskhetian 

Latin (Alfabet Bahasa Turki) 
Braille Bahasa Turki 


Bahasa Turki dituturkan di Turki dan 35 negara lainnya. 
Bahasa ini dituturkan di Bulgaria sebanyak 1 juta jiwa, 
Yunani sebanyak 100 ribu jiwa, Republik Turki Siprus 
Utara sebanyak 18% penduduk Siprus, Makedonia 
sebanyak 86.591 jiwa, Rumania di kawasan Dobruja dan 
Uzbekistan, bahasa ini juga disebut sebagai Utsmaniyah. 

Status resmi 


Bahasa Turki menjadi bahasa resmi di Turki dan Republik 
Turki Siprus Utara. Selain itu, bahasa ini juga diajarkan di 
sekolah-sekolah komunitas Turki di Bulgaria, Yunani, 
Makedonia dan Rumania. 


Dialek 


Bahasa Turki terbagi atas beberapa dialek, seperti dialek 
Danubia yang dituturkan di wilayah Balkan, Gaziantep, 
Sanliurfa, Edirne, Razgrad, Dinler, Rumelia, Karamanli 
dan Eskisehir. 

Sistem penulisan 


Bahasa 
resmi di 

Status resmi 

Turki 

Siprus 

T~ Republik Turki Siprus 
Utara 

Organisasi 

Templat:Country data Dewan 


Turki 


Templat:Country data Turksoy 


Templat:Country data TAKM 

Diakui 

fc | Bosnia dan Herzegovina 

sebagai 

Yunani 

bahasa 

" irak 

minoritas di 

Kosovo 


Makedonia Utara 
| Romania 


Diatur oleh Asosiasi Bahasa Turki 

Kode bahasa 


ISO 639-1 

tr 

ISO 639-2 

tur 

ISO 639-3 

tur 


Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, bahasa Turki ditulis 
serupa dengan Huruf Arab, tetapi sejak tahun 1928, 
bahasa Turki ditulis dalam Huruf Latin yang dimodifikasi. 


Kosakata 


Dahulu, pada zaman Kesultanan Utsmaniyah, bahasa 
Turki kaya dengan kosakata bahasa Arab yang jumlahnya 
80%. Ketika berkuasa, Mustafa Kemal Atatiirk 
mendirikan Lembaga Bahasa yang tugasnya ialah 
mengembangkan kosakata Turki atau Altai bahasa Turki 
sebagai revitalisasi bahasa ini. Kini kosakata Arab tinggal 
30% saja. 

Contoh kata 


■ Sangat banyak - Bol bol 

■ Hotel - Otel 



| | Bahasa resmi di Turki, Republik Siprus 

dan Republik Turki Siprus Utara. 

| | Bahasa minoritas yang diakui di Bosnia 

dan Herzegovina, Romania dan Yunani. 

| | Negara tempat bahasa Turki diakui 

sebagai bahasa minoritas dan bahasa resmi 
bersama di setidaknya satu munisipalitas di 
Makedonia, Republik Kosovo dan Irak. 






















































■ 0 - sifir 
- 1 - bir 

■ 2 - iki 

■ 3 - ug 

■ 4 - dort 

■ 5 - beg 

■ 6 - alti 

■ 7 - yedi 

■ 8 - sekiz 

■ 9 - dokuz 

■ 10 - on 

■ Saya, Aku - Ben 

■ Bunga opium/ganja - Haghag 

■ Wawancara - Gorugme 

■ Yahudi - Yahudi 

■ Yayasan - Vakif 

■ Biawak - Varan 

■ Baik- iyi 

■ Kaca depan mobil - On cam 

■ Profesi - ig 

■ Kecil - Kuguk 

■ Besar - Bilyuk 

■ Halo, Hai - Merhaba, Selam 

■ Apa kabar? - Nasilsin? 

■ Selamat pagi - Gunaydin 

■ Selamat siang - Tunaydin 

■ Selamat sore - iyi akgamlar 

■ Selamat malam - iyi geceler 

■ Oke, lumayan - iyi, fena degil 

■ Cantik - Guzel 

■ Apa Anda tidak apa-apa?: iyi misin? 

■ Terima kasih: Tegekkurler, Tegekkur ederim 

■ Bahasa Indonesia: Endonezce 

■ Orang Indonesia: Endonezyali 

■ Bahasa Turki: Turkge 

■ Orang Turki: Turk/Turkiyeli 

■ Apakah Anda bisa berbicara dalam bahasa Indonesia?: Endonezce konugabiliyor musun(-uz)? 

Lihat pula 

■ Bahasa Turki Ottoman 

■ Daftar Bahasa 



Wikipedia juga 

'T J 

mempunyai edisi 


Bahasa Turki 


Rujukan 










1. A "Syrian Turks". 

2. A Taylor & Francis Group (2003). Eastern Europe, Russia and Central Asia 2004 (dalam 
bahasa English). Routledge. hlm. p. 114. ISBN 978-1857431872 . Diakses tanggal 2008-03-26. 


Pranala luar 


■ (Inggris) Wikibooks - Belajar Bahasa Turki (https://wikibooks.org/wiki/Turkish) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Turki&oldid=17147230" 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 Juli 2020, pukul 09.01. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





